At-Tamyiz artinya adalah penjelas, yaitu isim manshub 
yang datang untuk menjelaskan isim yang mubham 


Aku membeli dua puluh buku 


our cJ rfi,\ 


dalam jumlah ini merupakan tamyiz (penjelasan), 

0 0 

karena tanpa kata tersebut, menjadi kata yang 

mubham (belum jelas), sehingga diperlulcan tamyiz 
(penjelas). Tamyiz yang ditambahlcan kepada lcata 
atau jumlah yang mubham maka dia manshub 


o • . / ^ 0 o 0 * o ' 0 

Kesimpulan, tamyiz mengandung makna j* (dari). Adapun contoh di atas bisa berbentuk: ja cAjuij. 

Akan tetapi lcarena j* kita hilanglcan, maka jadilah tamyiz 1’robnya manshub seperti contoh di atas 
















Contoh lain: 


Aku membeli dua kilo beras 




'JJ 


'jj' dalam jumlah ini merupakan tamyiz karena 
menjelaskan yang mubham pada kata 


Aku lebih banyak daripada 
engkau dari segi harta 


dalam jumlah ini merupakan tamyiz karena 
menjelaskan yang mubham pada kata JSTt 


i 

Yang 

dijelaskan 


jsTt 


i 

Yang 

dijelaskan 


Saudaraku Harun, dialebihfasih ^ L 

daripada aku dari segi lisan _: C ** ^ 


dalam jumlah ini merupakan tamyiz karena 

o •£ 

menjelaslcan yang mubham pada kata 


i 

Yang 

dijelaslcan 





















(yang dijelaskan/yang mubham) 



































(yang tidak terlafalkan/hanya kandungan) 


Tamyiznya adalah 
perubahan dari Mubtada’ 


Tamyiznya adalah 
perubahan dari faTl 


Tamyiznya adalah 
perubahan dari maf ? ul bih 


jo Zj£ 


Jui jJj 


r §£- ja jssi 

♦ 

^ . 0 k t ( V. 0 > ♦ 

Guru lebih banyak daripada 

Baik Muhammad dari segi 

Aku telah menanam 

para siswa pengalamannya 

jiwanya 

pepohonan bumi 

Kalimat bentuk lain 

Kalimat bentuk lain 

Kalimat bentuk lain 




Pengalaman guru lebih banyak 
daripada pengalaman para siswa 


Baik jiwanya Muhammad 


Aku telah menanam 
pepohonan bumi 


























Contoh lain: 



dk* jSTl iM 


Aku lebih banyak daripada 
engkau dari segi harta 

Kalimat bentuk lain 


duu ja ^u 

Hartaku lebih banyak 
daripada hartamu 


♦♦ 

Ali indah dari segi 
wajahnya 


Kalimat bentuk lain 


l 




Indah wajah Ali 



















6 


#25 


Latihan 


Terjemahkan ke dalam bahasa Arab 


Muhammad lebih banyak hartanya daripada Zaid, karena Muhammad telah 
membeli 17 kilo emas 


cs 1. z 


= £ks ‘jCS' 03 iJL*i Jkjj j» jisi jl*Js 

Aku melihat 12 pelajar wanita, salah satunya telah menjual dua ribu buku 


= olsf opO jJ 5aIjU-i t XJ> «jip Aiil cJij 



Mufrodat 


Arti 

Mufrodat 

No 

Menjual 

° * ° ^ 

e - c*s» “ V* 

1 

Menanam 

lr>M - - iyJ 

2 

Pengalaman 

#. 

»/° . 

3 

Kain 

^ui 

4 


















/ \ 

Hendaknya file materi pelajaran bahasa 

arab ini dibaca sambil menonton video 
pertemuannya di facebook atau di youtube. 
Dengan begitu insyaallah lebih 
memudahkan kita untuk memahami 

v___ ) 


Tetap semangat belajar Bahasa Arab 




